mt — 
PERBEKEL DESA BAJERA 


KECAMATAN SELEMADEG 
KABUPATEN TABANAN 


KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 


NOMOR 40 TAHUN 2023 


TENTANG 


PENUNJUKAN PETUGAS UNTUK MENANGANI MASYARAKAT YANG 
BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA KANTOR DESA BAJERA 


Menimbang 


Mengingat 


PERBEKEL DESA BAJERA 


bahwa pelayanan public bertujuan untuk mendorong 
upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan kepada 
masyarakat, 


bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik 
harus memperhatikan masyarakat dengan yang 
berkebutuhan khusus maka dari itu dipandang perlu 
menunjuk Petugas Khusus, 


bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penunjukan 
Petugas untuk Menangani Masyarakat yang 
Berkebutuhan Khusus pada Kantor Desa Bajera, 


Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 1655), 


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038: 


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679): 


Menetapkan 


KESATU 


KEDUA 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 
2016 Nomor 52), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 81 Tahun 2013 
tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan 
Keputusan yang Bersifat Penetapan (Berita Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 75), 


Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/1088/04/HK/ 
2021 tentang Penunjukan Petugas untuk Menangani 
Masyarakat yang Berkebutuhan Khusus pada Kantor 
Desa Bajera, 


MEMUTUSKAN 


Menunjuk Petugas untuk Menangani Masyarakat yang 
Berkebutuhan Khusus pada Kantor Desa Bajera dengan 
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 


Petugas 


sebagaimana dimkasud dalam Diktum Kesatu 


mempunyai tugas : 


a. 
b. 
€, 


d. 


menerima masyarakat yang berkebutuhan khusus, 
mengkoordinasikan dengan bidang terkait, 

memfasilitasi seluruh pelayanan yang diperlukan oleh 
masyarakat dengan kebutuhan khusus, dan 
melaporkan hasil kegiatan kepada Kantor Camat Selemadeg 


KETIGA Keputusan Perbekel Desa Bajera ini mulai berlaku pada 


tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Bajera 
Pada tanggal, 23 Juni 2023 
PERBEKEL DESA BAJERA 


pom — 


I PUTU SUKARATA 


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 
1. Camat Selemadeg 


2. Ketua BPD Desa Bajera 


3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
4. Arsip. 


LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 


NOMOR :40 TAHUN 2023 
TANGGAL :23 JUNI 2023 
TENTANG 


PENUNJUKAN PETUGAS UNTUK MENANGANI MASYARAKAT YANG 
BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA KANTOR DESA BAJERA 


DAFTAR PETUGAS UNTUK MENANGANI MASYARAKAT YANG BERKEBUTUHAN 
KHUSUS PADA KANTOR DESA BAJERA 


NO NAMA PETUGAS 


JABATAN 


1 
2. (IT WAYAN SUKAWINATA 
3 


I MADE YUDA HARDIANA 


STAF KAUR KEUANGAN 


I NYOMAN ARIANA KASI PELAYANAN 
KASI KESEJAHTERAAN 


PERBEKEL DESA BAJERA 


I PUTU SUKARATA 


